





MA, 
MAAFKAN AKU, 
KAK... KAU PASTI 
SAKIT HATI, 
KAN? 


KAU PASTI 
TAK TAHU KALALI 
TERNYATA AKU ORANG 


YANG SEPERTI 
= O 











= 
MUNGKIN KAU PIKIR 
AKU AKAN 
MENINGGALKANMU 
SETELAH MENDENGAR / 
CERITAMU, 










SEKARANG AKU 
JUSTRU INGIN SEKALI 
MEMELUKMU. 





TAPI, AKU AKAN 
MELEPASKANMU 


AKU AKAN LAKUKAN 
SESUAI APA YANG 
KAU INGINKAN 











Penulis - Soo Ohsu 
Ilustrator - Hongki 
Staf - Judo, Jonggu 














BOBAE, 
AKU PULANG- 





KAMU 
SEDANG APA? 
KOK LAMPUNYA 
DIMATIKAN? 


OH... 
KAKAK SUDAH 
PULANG, YA? 





WAH- SEPERTINYA 
ENAK NIH! KAMU 
MEMBUATKAN 
SANDWICH 


UNTUKKU, YA~ AKU 
SAYANG SEKALI 


PADA ADIKKU 
YANG BAIK INI- 



















SANA 
MANDI DULU, 
HABIS ITU 
KITA MAKAN 
BARENG. 


KALAU GITU, 
KAKAK MANDI 
DULU, YA- 








.. KALAU BEGITU, 
LEBIH BAIK KITA JADI 
ADIK DAN KAKAK SAJA. 

















AKU 
SUDAH MELLIKAI 
HATINYA... 


AKU NGGAK: MALI. 
MENJADI ORANG JAHAT... 










TAPI PADA AKHIRNYA... 
KEEGOISANKU TELAH 
ΜΕΗΙΚΑΙ ORANG LAIN 
LAGI... 


TERNYATA NGGAK ADA BEDANYA 
DENGAN YANG DULU... 





ADA APA YA, 
DENGAN 


KAK MINHO? 





KOK TIBA-TIBA 
DIA MENGHAPUS 
ISI MEDIA 
SOSIALNYA? 





min***1121 
EDIT PRO 












ADA APA, YA? 
ATAU DIA LAGI 
INGIN 
ISTIRAHAT? 


FEED FOLLOWERS 
231 


FOLLOWING 
58 





ΒΒ 
ΓΙ 


N [5] 





BISA SAJA 
DIA INGIN 


BERHENTI MAIN 
MEDIA SOSIAL- 





A Q о A 


SAYANG SEKALI... 
PADAHAL AKU BEGITU 
MENIKMATI FOTO- 
FOTONYA... 


HARUS DISAYANGKAN? 
LAGI PULA, DIA NGGAK 
PERNAH UNGGAH 
FOTO-FOTONYA 
SENDIRI- 









BUKANNYA DIA 
CLIMA UNGGAH 
FOTO-FOTO SEPERTI " 
LINGKUNGAN SEKITAR |. 
ATAUPUN 
PEGUNUNGAN? 





тїпөөө 1121 











U 
[ur] ο e. 
1121 Cuaca yong Hari ini cepat sekali berlalu, A 


mint? 
























DIA JUGA SERING 
MEREKOMENDASIKAN 
BUKU ATAU LAGU-LAGU INDI. 
AKU BAHKAN MASIH 

MENDENGARKANNYA. 





ADA 
FANS SETIA 
DI SINI- 


RUPANYA DIA SUDAH... 





sa MULAI MENGHAPUS SEMUA KENANGAN ITU... 
SYUKURLAH. 





KIM BOBAE? KENAPA 


MUKAMU BEGITU? 
SEPERTI ORANG YANG 
LAGI MENAHAN 
BUANG AIR SAJA. 


- 


«t, 










HAHAHAHAHA 
BUANG AIR!! 
OHSU, KAU INI 
ADA-ADA SAJA, YA! 








BOBAE, 
KENAPA KAU 
NGGAK MAIN 

MEDSOS 


KALAU ADA, KENAPA 
NGGAK PERNAH 
DIPAKAI? AYO KITA 
SALING FOLLOW! 









YA SUDAH, 
AKU COBA 
MASUK DULU, 








rd Bobae, N 
sudah lama kita nggak bertemu. 
Aku Heeji, bagaimana kabarmu? 

Kapan-kapan ketemuan, yuk? 
Jangan bilang kau nggak mau 
ketemu aku, ya? Ini nomor HP-ku. 
010:1011-****. 


Aku tunggu balasanmu! 


N 





BERSAMBUNG... 


